ALOALAM 

(Kalam) 

Surah ke-68 
52 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. Nun, demi kalam 11 dan apa yang mereka 
tulis, 

2. berkat nikmat Tuhanmu, kamu (Muhammad) 
bukanlah oranggila. 

3. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar 
(mendapat) pahala (yang besar) yang tidak putus- 
putusnya. 

4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 
pekerti yang luhur. 

5. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka 
(orang-orang kafir) pun akan melihat, 

6. siapa di antara kamu yang gila. 

7. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling 
mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan 
Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk. 

8. Maka janganlah kamu patuhi orang-orang 
yang mendustakan (ayat-ayat Alloh). 

9. Mereka menginginkan supaya kamu bersikap 
lunak maka mereka bersikap lunak (pula). 

10. Dan janganlah kamu patuhi setiap orang yang 
banyak bersumpah tidak baik, 

11. pencela yang berjalan (kian ke mari) 
menyebartitnah, 

12. yang banyak menghalangi perbuatan baik, 
melampaui batas dan banyak dosa, 

13. yang berlaku kasar, selain dari itu, terkenal 

14. karena dia mempunyai (banyak) harta dan 

15. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, 
ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan 
orang-orang dahulu kala". 

16. Kelak Kami beri tanda dia di belalai (atau 
hidungnya). 

17. Sesungguhnya Kami telah menguji mereka 
(orang musyrik Mekah) sebagaimana Kami telah 
menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka 
bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan 
memetik (hasil)nya di pagi hari, 

18. dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir 
miskin). 



yang ditulis menggunakan pena, komputer dan 
(hanya terlintas di kepala). 









Bismil lahir rahmanir rahim 



^ o ^j 0 ^'j 

jn (1) Ml anta bini'mati rabbika bimajnun (2) 

O o ^ ^ij 



orang 

2 gila 

in walqalami wama yasthurun (1) Ma anta bini'mati rabbika bimajnun (2) 



luhur/ budi benar-2 dan sung- terputus- bukan/ benar-2 bagi dan 

4 agung pekerti di atas guh kamu 3 putus tidak pahala kamu sungguh 

Wa-inna laka la-ajran ghaira mamnun (3) Wa-innaka la'ala khuluqin 'azhlm (4) 

j* 51 O °J^' \ O JJsPtJ 

Fasatubshiru wayubshirun (5) Bi-ayyikumul maftun (6) Inna rabbaka huwa 

O p j*J ^ 

kalian maka terhadap orang-2 yang lebih me- dan jalan- dari ia pada si- lebih me- 

taati jangan 7 mendapat petunjuk ngetahui Dia Nya sesat apa yang ngetahui 

alamu biman dhalla 'an sabTlihT wahuwa alamu bilmuhtadTn (7) Fala tuthi'il 

'y ^ ^j O jJ 'j^j O 

taati jangan 9 sikap lemah lembut lemah lembut laulah nginginkan 8 mendustakan 

mukadz-dzibin (8) Waddu lau tud-hinu fayud-hinun (9) Wala tuthi’ kulla 

O P O P*- 

melam- bagi ke- meng- dengan ber- pencela yang banyak ber- 

pauibatas baikan halangi 11 fitnah jalan 10 hina sumpah 

hallafim mahTn (10) Flammazim masy-syl-im binamTm (11) Manna’il lilkhairi mu'tadin 

& ii 'd oi o ys o 

dan harta mempu- dia a- ka- terkenal demiki- se- kaku dosa 

anak-2 nyai dalah rena 13 jahat an/itu sudah kasar 12 

atsim(12) 'utullim ba'da dzalika zanim (13) An kana dza maliw wabanin 

O \p\ JL' lil. O 

(14) ldza tutla 'alaihi ayatuna qala asathTrul awwalTn (15) 

\p'\ 5 uT O PP & 



Sanasimuhu 'alal khurthum (16) Inna balaunahum kama balauna ash-habal jannati idz aqsamu 



Tuhan da- kepungan atas- maka me- mereka me- dan di pagi sungguh mereka 

kamu ri (malapetaka) nya ngepung 18 nyisihkan tidak 17 hari akan memetiknya 

layashrimunnaha mushbihTn (17) Wala yastatsnun (18) Fathafa 'alaiha thl-ifum mir rabbika 



s? © (J) 0 oj^ >j 

wa 21 hari saling panggil 20 dipotong/petik ia (kebun) 19 yangtidur mereka 

wahum ni-imun (19) Fa-ashbahat kash-sharTm (20) Fatanadau mushbihTn (21) Anigh 

(3) >J 0) CjUjL» 51 ^r»- > 

mereka saling dan maka mereka orang-2 yang kalian jika kebun atas/ pergilah 

23 berbisik mereka berjalan /pergi 22 memetik adalah kalian ke pagi-pagi 

du 'ala hartsikum in kuntum sharimTn (22) Fanthalaqu wahum yatakhatatun (23) 

^ O 1 ^ V lo V oi 

maka orang-2 mence- atas dan mereka seorang atas hari sekali-2 me- ja- bah- 

tatkala 25 yang mampu gah pergi pagi-2 24 miskin kalian ini masukinya ngan wa 

Al la yadkhulannahal yauma 'alaikum miskTn (24) Waghadau 'ala hardin qadirTn (25) Falamma 

$ $ Ju <3> ® liji; 

aku ka- tidak- pertengahan ber- orang-2yang ka- bah- benar-2 sungguh mereka mereka 

takan kah di antara mereka kata 27 dihalangi mi kan 26 orangsesat kami berkata melihatnya 

ra-auha qal5 inna ladhillun (26) Bal nahnu mahrumun (27) Qala ausathuhum alam aqul 

j2i» 0 & 4 % jJU 0 rj |3 

maka ber- orang-orang adalah sungguh Tuhan Maha- mereka kalian mengapa bagi 

hadapan 29 yangtalim kami kami kami suci berkata 28 bertasbih tidak kalian 
lakum laula tusabbihun (28) Qalu subhana rabbina inna kunna zhalimin (29) Fa-aqbala 

^ ^l L?Ji 0* 

mudah- yangmelam- kami sung- aduhai ce- mereka mereka seba- atas sebagian 

mudahan 31 paui batas adalah guh laka kami berkata 30 saling mencela gian mereka 

ba'dhuhum 'ala ba'dhiy yatalawamun (30) Qalu yawailana inna kunna thaghin (31) 'asa 

j'i 0 5jLb LJ (11 \ T£ <£. Uj3 5i t;j 

dansung- siksaan/ seperti orang-2yang Tuhan kepa- sungguh dari- lebih mengganti bah-Tuhan 

guh azab azab demikian 32 mengharap kami da kami nya baik kami wa kami 

rabbunl ay yubdilana khairam minhl innl ila rabbina raghibun (32) Kadzalikal 'adzab wala'adzabul 




kenik- surga Tuhan disisi b 

matan mereka ya 

akhirati akbar lau kanu ya'lamun (33) 



k 0 $c i 

bagi orang-2 sung- mereka me- adalah jika 

ang bertakwa guh 33 ngetahui mereka 
Inna lilmuttaqina 'inda rabbihim jannatin na’im 




atau kalian mengam- bagai- bagi meng- seperti orang- orang-orang maka patutkah 

36 bil keputusan mana kalian apa 35 orang berdosa Islam Kamijadikan 34 

(34) Afanaj'alul muslimina kalmujrimin (35) Ma lakum kaifa tahkumun (36) Am 

olLJ $ f 0 6j )jd- & 51 0 ojijJj' Ls 

sumpah/ bagi atau- kalian terha- pada- bagi sung- kalian mem- di da- kitab bagi 

perjanjian kalian kah 38 memilih dap apa nya kalian guh 37 pelajari lamnya kalian 

lakum kitabun fThi tadrusun (37) Inna lakum fThi lama takhayyarun (38) Am lakum aimanun 



jI (r\) Oj^^ 1 U ol 4. * (Jl 

siapa anta- tanyakan ke- kalian pu- terha- bagi bahwa- kiamat hari sam- tegub atas 

ra mereka pada mereka 39 tuskan dapapa kalian sanya pai Kami 

'alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun (39) Salhum ayyuhum 

0) \j& ol IP^ p* p 0 4-H 

orang-orang mereka jika dengan se- maka datang- sekutu- bagi atau bertang- dengan 

41 yangbenar adalab kutu-2 mereka kanlah sekutu mereka 40 gungjawab itu 

bidzalika za'Tm (40) Am lahum syurakl-u falya k tu bisyurakl-ihim in kanu shadiqTn (41) 



19. lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang 
datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, 

20. maka jadilah kebun itu seperti sudah di petik. 

21. lalu mereka saling memanggil di pagi hari: 

22. "Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu 
yang memetik (hasil)". 

23. Maka mereka pun pergi dan mereka saling 
berbisik-bisik: 

24. "Pada hari ini jangan ada orang miskin masuk 
ke dalam kebunmu". 

25. Dan mereka pergi pagi-pagi sebagai orang- 
orang yang mampu mencegah (orang-orang 
miskin). 

26. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka 
berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang- 
orang yang sesat, 

27. bahkan kita adalah orang-orang yang 
dihalangi (dari memperoleh hasii kebun)". 

28. Berkatalah (seorang yang bijak) di antara 

mereka: "Bukankah aku telah mengatakan 

kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih 
(bersyukur kepada Tuhanmu)?" 

29. Mereka mengucapkan: "Mahasuci Tuhan 

kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang 
yang zalim". 

30. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian 
yang lain seraya cela mencela. 

31. Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; 
sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang 
melampaui batas". 

32. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan 
ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik 
daripada itu; sungguh kita kepada Tuhan kita 
adalah orang-orang yang berharap (akan hal itu 
terjadi). 

33. Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya 
azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. 

34. Sesungguhnya bagi orang-orang yang 
bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh 
kenikmatan di sisi Tuhannya. 

35. Maka apakah patut Kami memperlakukan 
orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang 
berdosa (atau orang kafir)? 

36. mengapa kamu (berbuat demikian): 
bagaimanakah kamu mengambil keputusan? 

37. Atau bagimu ada kitab yang didalamnya kamu 
mempelajari (itu)?, 

38. bahwa di dalamnya kamu dapat memilih apa 
saja (yang disukai, begitu?). 





39. Atau bagi kamu ada perjanjian dari Kami, yang 
tetap (berlaku) teguh sampai hari kiamat; 
bahwasanya bagimu terhadap semua yang kamu 
putuskan? 

40. Tanyakanlah kepada mereka: " Siapakah di 
antara mereka yang bertanggung jawab terhadap 
keputusan yang diambil itu?" 

41. Atau apakah mereka mempunyai sekutu- 
sekutu? Maka datangkanlah sekutu-sekutu mereka 
jika merekaadalah orang-orang yang benar. 

42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka 
dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak 

43. pandangan mereka tunduk ke bawah, 
kehinaan menimpa mereka. Dan sesungguhnya 
mereka diseru untuk bersujud, dan mereka adalah 
orang-orang sejahtera. 

44. Maka biarkan Aku dan orang yang 
mendustakan perkataan (Al Quran) ini. Nanti Kami 
akan menarik mereka dengan berangsur-angsur 
dariarahyangtidak mereka ketahui, 

45. dan Aku beri tenggang waktu kepada mereka. 
Sesungguhnya tipu daya-Ku teguh. 

46. Apakah kamu meminta upah kepada mereka, 
lalu mereka diberati dengan utang? 

47. Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu 
mereka menuliskannya (yang gaib itu)? 

48. Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) 
terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah 
kamu seperti teman (dalam perut) ikan (yakni 
Nabi Yunus) ketika ia berdoa dan ia sangat marah. 

49. Kalau sekiranya ia tidak mendapat nikmat dari 
Tuhannya, tentu ia dicampakkan ke tanah tandus 
dan iatercela. 

50. Lalu Tuhannya memilih dan menjadikan dia 
termasuk orang-orang yang saleh. 

51. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu 
benar-benar hampir menggelincirkan kamu 
dengan pandangan mereka, tatkala mereka 
mendengar peringatan (Al Quran) itu dan mereka 
berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar- 
benar orang gila". 

52. Dan Al Quran itu tidak lain adalah peringatan 
bagi seluruh (umat) di semesta alam. 



(^) (Jl, j»Jj 

mereka mam- maka ber- kepada/ dan mereka betis dari dibuka/ pada 
42 pu/kuasa tidak sujud untuk diseru disingkap hari 

Yauma yuksyatu 'an saqiw wayud'auna ilas sujudi fala yasta-thT'un (42) 

^j OjCJb \y\^ J3j ili 

orang-2 dan bersujud un- mereka adalah dan kehi- menimpa pandangan ter- 
sejahtera mereka tuk diseru mereka sungguh naan mereka mereka tunduk 

Khasyi'atan absharuhum tarhaquhum dzillah waqad kanu yud'auna ilas sujudi wahum salimun 

Cj* (£) 

arah dari kelak Kami menarik cerita/ dengan ia men- dan maka bi- 

mereka berangsur-2 perkataan ini dustakan orang arkanAku 43 

(43) Fadzarni wamay yukadz-dzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu 

0 Jjl £3 p (3) U V 

lalu upah kamu min- atau teguh tipu da- sung- kepada danAku mereka ti- 

mereka ta mereka 45 ya-Ku guh mereka beri waktu 44 mengetahui dak 

la ya'lamun (44) Wa-umli lahum inna kaidi matin (45) Am tas-aluhum ajran fahum 

(£) 44 ^' }\ (^) Ut 

maka bersa- mereka lalu yang di sisi atau orang-orang utang dari 

barlah kamu 47 menulis mereka gaib mereka 46 yang dibebani 

mim maghramim mutsqalun (46) Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun (47) Fashbir 

(J) J*>J Oji-' jljj JiL 

kalau sangat dan ia menye- ke- ikan seperti kamu dan Tuhan terhadap 

tidak 48 marah ia ru/berdoa tika teman jadi jangan kamu ketetapan 

lihukmi rabbika wala takun kashahibil huti idz nada wahuwa makzhum (48) Lau la 

AjJ (^) j *j*jj> jAj jljJ aS^Lij j' 



m tadarakahu ni'matum mir rabbihi lanubidza bil'ara-i wahuwa madzmum (49) Fajtabahu rabbuhu 



ciLjiJj) \jj£ ou5' s&j j\j ((/) jy>cLla\\ (j* 

dengan pan- benar-2 akan ge- mereka orang-2 hampir dan orang-orang terma- maka Dia 

dangan mereka lincirkan kamu kafir yang sungguh 50 yang shaleh suk jadikannya 

faja'alahu minash shalihin (50) Wa iyyakadul ladzina kafaru layuzliqunaKa oi-absharihim 

% -h 1 S 0'm Si iiS jQs< lAr i3 

bagialam peri- ke- ia dan benar-benar sungguh dan mere- peringat- mereka tat- 

52 semesta ngatan cuali tidak 51 orang gila ia ka berkata an itu dengar kala 

lamma sami'udz dzikra wayaquluna innahu lamajnun (51) Wama huwa illa dzikrul liPalamin (52) 





